-CERI 


PESAN UNTUK PEMBACA SEKALIAN 


TEORI SIFAT BERDASARKAN GOLONGAN DARAH INI 
BUKAN ATAS DASAR ILMIAH, KAMI HARAP 
PEMIKIRAN SEDERHANA TENTANG GOLONGAN DARAH 


INI DAPAT DINIKMATI SEBAGAI HIBURAN SEMATA, 


074-JEMBATAN KAYU 


TA DIBERIKAN OLEH PEMBACA JAEHYUN KIM DENGAN DRAMATISASI- 


REAKSI KETIKA BERTEMU DI JEMBATAN KAYU 





SOLON SEN DARAH A 


DARIPADA 


SEPERTINYA | 
LEBIH BAIK 





SAYA AKAN 
MUNDUR 
SILAHKAN 
JALAN 
DuLu... 





DEM! KENYAMANAN MENGALAM 
KEPADA LAWAN 


GOLONGAN DARAH B 





MENYEBRANG DULUAN 


GOLONGAN DARAH O 





BINGUNG DALAM SITUASI 
YANG TIDAK TERDUGA 


KITA PUTUS- 
KAN DENGAN 
LEMPAR 
GIMANA? 
MEMANG Aku 
INI JENIUS. 





MENGAMBIL KEPUTUSAN 








JANGAN 
LuPA!! 





GOLONGAN DARAH AB 


DENGARKAN Aku 
BAIK-BA 
LIST 


Ik- 
EN 


ADA CARA SUPAYA 
DUA ORANG DARI 
UJUNG BISA 
MENYEBRANG 
BERSAMAAN. 





SETELAH 
MEMPERSATUKAN 
RUANG DAN WAKTU 
SEPERTI INI, 


KALAU MENYATUKAN 
RUANG TERSEBUT 
DENGAN MEMBUAT 

LUBANG, 





SECARA TEORI 
KITA BISA 
MELAKUKAN 
TELEPORT DARI 
SINI KE SANA. 


SEPERT 
AKU LIHAT (Tu 
DNEILM Sci-Fi 


KALAU GiTU 
KAU JALAN Dulu 
KE SANA AKAN 
KUJELASKAN 
PELAN-PELAN. 





MENJELASKAN PERLAHAN-LAHAN 
SAMBIL MEMPERTIMBANGKAN 


SETELAH DILIHAT-LIHAT 
GOLONGAN DARAH B HANYA SATU PANEL.. 


(A SIMPLE THINKING ABOUT BLOOD TYPE) 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


